KUATIRKAN? 


Yesus lahir, nabi Yesaya di 

dalam kuasa Roh Kudus, 
menyatakan nubuatan dengan 
menyebut nama Imanuel (Yesaya 
7:14). 


Eros ratus tahun sebelum 


Dalam penglihatan 
melalui mimpi yang dialami 
oleh Yusuf, ketika dia sedang 
dalam pertimbangan untuk 
menceraikan Maria dengan 
diam-diam, malaikat Tuhan 
memberikan kabar bahwa bayi 
yang dikandung Maria, adalah 
dari Roh Kudus. Dialah yang 
menjadi penggenapan dari 
nubuatan nabi Yesaya tentang 
seorang anak yang disebut 
dengan nama Imanuel (Matius 
1:23). Imanuel berarti Allah 
menyertai kita. 


Nama Imanuel 
mengandung kebenaran tentang 
kasih karunia Allah. Pengertian 
bahwa Allah menyertai kita 
mengandung beberapa 
kebenaran. 

Pertama, berada di pihak 
kita. Hal ini patut menjadi berita 
sukacita, karena bagi manusia 
yang berdosa, dan sudah jatuh 
dalam kutuk, maka posisi Allah 
seperti membelakangi kita. 
“Apabila kamu menadahkan 
tanganmu untuk berdoa, Aku 
akan memalingkan muka- 

Ku, bahkan sekalipun kamu 
berkali-kali berdoa, Aku tidak 
akan mendengarkannya, sebab 
tanganmu penuh dengan darah.” 
(Yesaya 1:15). 

Memalingkan muka 
berarti tidak mau peduli. Tapi 
“Imanuel” berarti Dia yang 
membelakangi kita sudah 
berkenan untuk menyatakan 
kasih karuniaNya, dengan 
mengampuni dosa kita dan 


menyatakan belas kasihan 
kepada kita dengan berada 
dipihak kita. 

Kedua, Imanuel juga 
berarti Allah yang kuat/perkasa 
menyertai kita. Kehidupan 
manusia berada dibawah kuasa 
nasib, tidak ada seorang pun 
punya kuasa untuk mengubah 
nasibnya sendiri. Nasib itu 
seperti berkat dan seperti 
kutuk, kalau saudara berada 
di dalamnya, maka tidak ada 
yang bisa ditolak. Orang yang 
diberkati tidak akan bisa 
menolak berkat itu, hidupnya 
akan dibawa naik. Orang yang 
dikutuk, tidak akan bisa menolak 
kutuk, hidupnya akan dibawa 
semakin turun. 

Yang bisa mengubah 
nasib hanya Tuhan (| Tawarikh 
4:9-10). “Yabes” adalah nama 
kutuk (ayat 9b). Menyadari 
akan arti namanya, maka 
“Yabes berseru kepada Allah 
Israel, katanya: “Kiranya Engkau 
memberkati aku berlimpah- 
limpah dan memperluas 
daerahku, dan kiranya 
tangan-Mu menyertai aku, 
dan melindungi aku dari pada 
malapetaka, sehingga kesakitan 
tidak menimpa aku!” Dan Allah 
mengabulkan permintaannya itu. 

Maka “nasib” Yabes 
berubah, sekalipun dia 
menanggung nama kutuk, 
tapi nasibnya tidak lagi berada 
didalam kutuk, seperti yang 
dikatakan di ayat 9a 
“Yabes lebih dimuliakan daripada 
saudara-saudaranya.” Karena 
itu berita tentang Yesus yang 
disebut Imanuel adalah berita 
yang sangat kita butuhkan. 


Ketiga, Imanuel berarti 
Allah yang menyertai kita adalah 


Allah yang mengerti se- 
gala kesengsaraan kita 
(Ibrani 4:15-16). Dia tahu 
kelemahan, sakit penyakit 
bahkan kesengsaraan dan 
kekurangan kita. 

Kalau kita mende- 
ngar nama Imanuel 
disebutkan, maka apa 
lagi yang kita kuatirkan? 
Melalui nama Imanuel, 
maka kita diingatkan 
bahwa dosa kita sudah 
diampuni, kita tidak 
berjalan sendirian, 
tapi Allah yang kuat 
menyertai kita, dan 
Allah yang beserta kita 
adalah Allah yang dapat 
merasakan dan mengerti 
segala kelemahan dan 
kesengsaraan kita, se- 
hingga Dia tidak akan 
pernah terlambat untuk 
menolong kita. Mari kita 
sambut Natal dengan 
segala ucapan syukur 
karena Dia adalah Imanuel. 
M (Pdt. Samuel Handoko) 


rittany Maynard, 
seorang wanita berusia 
29 tahun, adalah 


perempuan aktif yang gemar 
berkeliling dunia. Beberapa 
hal yang pernah dilakukannya 
adalah mendaki Gunung 
Kilimanjaro, ikut lomba 
maraton, dan belum lama 

ini menikah. Namun awal 
tahun ini, Brittany didiagnosis 
menderita kanker, dan dokter 
memperkirakan bahwa sisa 
hidupnya tinggal enam bulan 
saja. 

Mendengarkan diagnosis 
itu, Brittany memutuskan 
tidak akan menjalani terapi 
radiasi dan mengutarakan 
niatnya untuk mengakhiri 
hidupnya sendiri pada tanggal 1 
November 2014. 

Pada hari itu, dia 
berencana meninggal dengan 
menenggak obat yang 
diresepkan kepadanya secara 
berlebihan di kamar tidurnya 
sambil dikelilingi keluarga dan 
orang-orang yang dicintainya. 


Kenyataan 

Setiap orang 
menginginkan masa depan yang 
lebih baik. Namun seringkali 
harapan tidak sesuai kenyataan. 


Kemudian menjadi depresi 

dan putus asa. Tak sedikit yang 
memilih bunuh diri. Ini adalah tipe 
manusia yang mudah dihancurkan 
masalah dan tidak bisa bangkit 
lagi. 

Tipe yang lain yang 
patut kita contoh adalah 
tipe manusia yang berhasil 
keluar sebagai pemenang atas 
masalah, karena mereka selalu 
memiliki pengharapan dan tidak 
membiarkan hati mereka menjadi 
tawar (Amsal 24:10). 

Pengharapan selalu 
menjanjikan segala sesuatu 
menjadi lebih baik (Roma 4:18). 
Pertanyaan penting berikutnya 
adalah, berharap kepada siapa? 
“Jangan berharap pada manusia, 
sebab ia tidak lebih daripada 
embusan nafas, dan sebagai 
apakah ia dapat dianggap?” 
(Yesaya 2:22) “Peringatkanlah 
kepada orang-orang kaya di dunia 
ini agar mereka jangan tinggi hati 
dan jangan berharap pada sesuatu 
yang tak tentu seperti kekayaan, 
melainkan pada Allah...” (1 Tim 
6:17). 

Bagaimana agar tak kecewa 
dan kehilangan masa depan? 
Berharaplah pada Tuhan! Dan 
jangan berharap kepada manusia 
dan kekayaan yang fana. 

“Pengharapan itu 
adalah “sauh yang kuat dan aman' 
bagi jiwa kita.” (Ibrani 6:19-20). 
Jika hidup ini diibaratkan sebuah 
kapal, maka pengharapan adalah 
sauhnya. Jika sauh diturunkan 
dan menancap kuat di dasar laut, 
maka kapal itu akan berhenti 
dengan sempurna dan tidak 
terseret gelombang dan badai. 

Saat harapan dilabuhkan 
ke hadirat Tuhan maka hidup 


, 


kita tak akan goyah terbawa 

arus persoalan, tetapi kita akan 
dibawa Tuhan untuk mengalahkan 
masalah! 


Kekuatan baru 

Orang yang berharap pasti 
akan menanti-nantikan hasilnya. 
Jika kita berharap pada Tuhan, 
maka dengan sendirinya kita akan 
menanti-nantikan Tuhan. 

“Lihat, seperti mata para 
hamba laki-laki memandang 
kepada tangan tuannya, seperti 
mata hamba perempuan 
memandang kepada tangan 
nyonyanya, demikianlah mata kita 
memandang kepada Tuhan, Allah 
kita, sampai Ia mengasihani kita.” 
(Mzm 123:2) 

Dan Tuhan memiliki janji 
yang luar biasa kepada setiap 
orang yang menanti-nantikan 
Dia: “Tetapi orang yang menanti- 
nantikan Tuhan mendapat kekuatan 
baru: mereka seumpama rajawali 
yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya: mereka berlari dan tidak 
menjadi lesu, mereka berjalan dan 
tidak menjadi lelah.” (Yes 40:31) 

Jika ingin keluar sebagai 
pemenang dalam menghadapi 
persoalan, milikilah pengharapan 
yang teguh, yaitu pengharapan 
kepada Tuhan. Terus bangun 
keintiman dengan Tuhan dalam 
hadiratNya dan terus menanti- 
nantikan penggenapan janjiNya. 
Maka kekuatan kita akan terus 
diperbarui untuk dapat naik 
terbang menuju level kehidupan 
yang lebih tinggi. 

“Tuhan adalah baik bagi 
orang yang berharap kepada- 
Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.” 
(Ratapan 3:25). (Sella Irene, 
jemaat GMS Surabaya) 


BAGAIMANA 
AGAR TAK 
KECEWA DAN 
KEHILANGAN 
MASA DEPAN? 
BERHARAPLAH 
PADA TUHAN! 
DAN JANGAN 
BERHARAP 
KEPADA 
MANUSIA DAN 
KEKAYAAN 
YANG FANA. 


Rekaman kotbah MSTV Kes 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 


W @custv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


PERINTISAN 
MS 
SUKABUMI 


di gereja lokal mana pun dapa 
Perintisan GMS Satelit Sukabumi di 


PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


CONTACT PERSON: 


SEKRETARIAT : (02667216123 


ARSIH : 08561611930 


KG) 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 

: Pk.10.00/ www.mstv.tv 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II 

: GMS Pusat 

: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


: Mawar Sharon 

: Women 

: Pk.10.00/ 

# GMS main hall 

: Ibu Yetty Indah Suryani 


“Kembalikan 

Milik Saya” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Isaac Albert 


# “Fokus” 
: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


: 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 


: www.mstv.tv 
: Pdt. Yosep Moro 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdm. Yenny Verodika 


(Re-run) 


Before 30 Show 
: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30/www.mstv.tv 


ODECEMBER 


YOUTH PM) 


CEMBER 20 


@GMS MAINHALL 


PS. SURYA ONGGO S 


Before 30 Show 
: “Miracles Edition” 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00/ 

: GMS main hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 / 
: GMS main hall 


(Re-run) 


! Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 


Pk.15.00/ www.mstv.tv Gene 


' EagleKidz 
jadwal di hal. 8 


Persembahan 
: Diakonia& Misi 
: di setiap ibadah 


! Army of God 
: Dag 
: Pk.13.00/ 
: GMS Tn hall 


Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


Pk.14.00 /www.mstv.tv 


Bus ke BD! 

tiap Sabtu 

pk. 07.30 dari 
GMS - Cempaka 


Biaya 
Rp. 20.6 
(plus makan 


100, forang 
siang) 


Contact Person 
(031) 60007000 


f Bukit Dog Immanuel 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

(Woereja mawar sharon 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 


Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Ana Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

” Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 
Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk.17.00 


Keb. Youth Pk.10.00 
Hotel Kartika Abadi It. 1, Jl. Pahlawan 54 
Sekretariat: 

Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 

Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 

Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 

GMS Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 

Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 

Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekids | Pk. 07.30 

Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


eb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum | #-Anak | 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #-Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 


Daniel S. 088801332789 
Iwan Hartono “62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum I- Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 
Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 


Telp/Fax: 0431 - 863877 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

( depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

I. Chairil Anwar 30D-F 

samping harapan baru 

I. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


c 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 


Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (MIk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 
eb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 
eb. Umum II -- Anak Pk. 11.00 
eb. Umum III -- Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II 4- Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Keb.Youth Pk. 13.00 WITA 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


sebelum memutuskan ikut dalam bisnis Money Game (MG): 
Pertama, legalitas. Perusahaan investasi resmi memiliki izin 

usaha dari pemerintah dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK 
dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 
dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Kedua, logika. Money Game umumnya menawarkan bonus yang 
sangat besar dalam waktu cepat (lebih besar dari 1096), ini sangat tidak 
masuk akal. Bandingkanlah dengan bunga bank dan inflasi negara (kurang 
lebih 796). 


3 erikut adalah beberapa check list sebagai bahan pertimbangan 


Ketiga, etika. Etika usaha 
yang benar adalah antara penjual 
dan pembeli sama-sama untung. 
Jika salah satu untung dan yang 
lainnya rugi, usaha itu tidak etis. 

Keempat, kepercayaan. 
Money game biasanya tidak 
bertahan lama. Ketika sistem 
sudah jenuh, dan tidak ada 
orang lagi yang mendaftar, maka 
anggota paling baru adalah yang 
paling rugi, ketika itu terjadi akan 
muncul krisis kepercayaan karena 
ada anggota yang untung dan 
yang lainnya rugi. 


Abu-abu 

Profit yang didapat dalam 
MG berasal dari kerugian atau 
kehilangan orang lain. Berarti 
hak orang lain telah diambil. 
Ini yang membuat rumit, mau 
dikembalikan ke siapa uangnya? 

Pdt Samuel Handoko 
merujuk ke kisah Zakeus, di mana 
Zakeus menggunakan uang dan 
harta yang dihasilkannya selama 
ini untuk membantu orang-orang 
miskin dan mengembalikan 4 kali 
lipat kepada orang-orang yang 
pernah diperasnya (Lukas 19:8). 

Bagi Investor yang terjebak 
dalam money game namun 
sudah mendapatkan keuntungan, 
apakah bisa dituntut ? Bisa. Ada 
hukum yang namanya clawback. 
Tapi ini secara teori, prakteknya 
belum tentu bisa direalisasi. 
Tapi masalah dasarnya bukan 
soal dituntut atau tidak, tapi 
sehubungan dengan etika 
moral sebagai orang beriman 
yang merugikan orang lain dengan 
mengambil apa yang bukan 
haknya. Itu sama saja dengan 
mencuri dan sama saja dengan 
dosa. 


Bagaimana kalau ikut karena 
masalah ekonomi? Ada yang 
ikut karena mau membahagiakan 
keluarga, ada juga karena ingin 
membantu orang lain. 

Ingatlah bahwa bisnis 
semacam ini, meskipun terlihat 
baik, tetapi tidak sepenuhnya 
baik, tidak sepenuhnya benar. Ini 
adalah area abu-abu. Mengapa 
abu-abu? Ibarat air putih yang 
tercampur air selokan yang 
hitam, Hidup orang beriman yang 
seharusnya bersih dan kudus, 
telah dicemari oleh dosa yang 
samar-samar. Berbuat baik dengan 
motivasi dan cara yang salah adalah 
salah. 


Buta 

Bila kita menemui ada 
teman atau keluarga kita yang 
terindikasi terjebak dalam money 
game, apa yang harus kita lakukan? 

Cobalah sadarkan dengan 
memberikan penjelasan secara 
gamblang, tidak perlu sampai 
berdebat. Jika orang tersebut 
dewasa secara logika, secara etika, 
dan secara kerohanian, pasti akan 
sadar dan mengerti. 

Jika tidak bisa sadar 
juga, maka sebaliknya apapun 
yang kita coba katakan, atau 
sekalipun Warren Buffet sendiri 
yang menemui dan menjelaskan ke 
orang ini, hasilnya akan percuma 
saja. Karena hatinya sudah gelap 
dan dibutakan oleh uang. 

Orang seperti ini akan 
mencari sejuta alasan untuk 
membenarkan dirinya.Jadi khusus 
untuk orang-orang ini harus 
ditangani dengan cara spiritual, 
yaitu doa. (disarikan dari 
tulisan Juely Julie, Jemaat GMS 
Surabaya) 


Profit yang 
didapat dalam 
money game 
berasal dari 
kerugian atau 
kehilangan 
orang lain. 
Berarti hak 
orang lain 
telah 

diambil. 

Ini yang 
membuat 
rumit, mau 
dikembalikan 
ke siapa 
uangnya? 


GEREJA MAWARSHARON PRESEN TI 


1 DING HOPE 


AN EMBER 07.00-10.30:14.00-17.30 
|X-at GRAMEDIA EXPO SURABAYA 


Genta meawan 255 


